v 


MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN 

(MTA) PUSAT 

http://www.mta.or.id e-mail : humasjmta@yahoo.com Fax : 0271 661556 


Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288 


Ahad, 1 5 Desember 201 3/1 2 Shafar 1 435 Brosur No. : 1 678/1 71 8/IA 



Wajib tha'at kepada Allah dan Rasul-Nya (ke-6) 


10. Al-Qur'an petunjuk yang Haqiqiy 


' S' f . , O O / / o y' .s ° i 0 ^ 

JDOI U JjJ j c-^s L» tby! ^ 





> . . ^ ^ , O i ° O x 

^ 'l' o ^ o s o & o f f) iss o s' 1/* i 

J c ' — J* clr 4 ^ ' jy OUjVI j 





oV-oY \iSjy^\ 


Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al-Qur'an) dengan 
perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Kitab (Al- 
Our'an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al- 
Our'an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki 
diantara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi 
petunjuk kepada jalan yang lurus. (52) 

(Yaitu) jalan Allah yang kepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan 
apa yang ada di bumi. Ingatlah, bahwa kepada Allah-lah kembali semua 
urusan. (53) [QS. Asy-Syuuraa : 52-53] 





O / 


* 

O # O x 








J 



o . 

s', s' O s' S& S' O O s' 'A O sjj 

S’ S’ / X 


O 2 2 


O t s 







Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan 
kepadamu banyak dari isi Al-Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula 
yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, 
dan kitab yang menerangkan. (15) 

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridlaan-Nya 
ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang- 
orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan 
seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. (16) [QS. Al-Maaidah : 
15-16] 

. ^ 0 ^ ^ X ^ 1 0 I 

, X o f * * o # x 0 / . , * ' S' \ i ' I fl 

Y kAjjs <ls l-ji ^ dlta 


Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang 
bertagwa, [QS. A-Baqarah : 2] 






y 




— ♦ 


J u' 1 


ilu ,jji olyii jji 


x t o s 

J 


A 


A 



(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadlan, bulan yang di 
dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia 
dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang 
hak dan yang bathil). [QS. Al-Baqarah : 185] 


jj ? * / o, 

j j 5^ 



0 f 0 0 _ , / 0 

♦ •• 


. * U S' U V' w / w 

Y i . d J j 




J 


Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) ini, melainkan agar 
kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu 
dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. [QS. An-Nahl : 64] 

\ o ^ o / 6 t * 6 

j f. 





2 



Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala 
sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang 
berserah diri. [QS. An-Nahl : 89] 

olu ;Ji\ Ji 




Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu 
mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang 
dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa 
lagi Maha Terpuji. [QS. Ibrahim : 1] 

I I J O/ 

Lu C— >1 

*** 4 ** X ♦ 




* •• 




Dia-lah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang (Al- 
Our'an) supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan 
sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang 
terhadapmu. [QS. Al-Hadiid : 9] 






O f » . /'O /O 


, . ^ o . . x O ^ . ./O /O 

-<\ : p \^\ * )UJ) Ujlp 


Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih 
lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang mukmin yang 
mengerjakan amal shalih bahwa bagi mereka ada pahala yang besar, (9) 
dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, 
Kami sediakan bagi mereka adzab yang pedih. (10) [QS. Al-lsraa’ : 9-10] 



3 



^‘1-^*0 :*| ^ i () . pC p 


Dan Kami turunkan (Al-Qur'an) itu dengan sebenar-benarnya dan Al-Qur'an itu 
telah turun dengan (membawa) kebenaran. Dan Kami tidak mengutus kamu, 
melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. (105) 

Dan Al-Qur'an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu 
membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya 
bagian demi bagian. (106) [QS. Al-lsraa': 105-106] 

Hadits-hadits Nabi SAW : 



Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkhutbah kepada 
orang banyak dikala hajji wada', beliau bersabda, "Sesungguhnya syaithan 
telah berputus asa bahwa ia akan disembah di tanah kalian ini, tetapi ia puas 
ditha'ati pada selain demikian, yaitu dari apa-apa yang kalian anggap remeh 
dari amal perbuatan kalian. Maka hati-hatilah kalian hai para manusia. 
Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian apa-apa yang jika 
kamu sekalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan sesat 
selama-lamanya, yaitu : Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya. Sesungguhnya 
setiap orang Islam adalah saudaranya orang Islam. Orang-orang Islam itu 
adalah saudara, tidak halal seseorang mengambil harta saudaranya, kecuali 
4 



apa yang ia berikan dengan senang hati, dan janganlah kalian berlaku dhalim. 
Dan sepeninggalku nanti janganlah kalian kembali menjadi kafir, sebagian 
kalian memenggal leher sebagian yang lain”. [HR. Al-Hakim, dalam Al- 
Mustadrakjuz 1, hal. 171 














^ o 

) i * : A .<3^ sjj'jf 


Dari Abu Musa, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Sesungguhnya 
perumpamaanku dan perumpamaan apa yang aku diutus oleh Allah dengannya 
adalah seperti seorang laki-laki yang datang kepada suatu kaum. Lalu laki-laki 
itu berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah melihat dengan kedua 
mataku bahwa ada pasukan (musuh yang akan menghancurkan kita). Dan aku 
betul-betul memberikan peringatan kepadamu, maka mengungsilah kalian agar 
selamat". Maka segolongan kaum itu ada yang tha'at, lalu di malam hari itu 
mereka pergi mengungsi dengan hati-hati, maka mereka selamat. Dan ada pula 
segolongan dari kaum itu yang tidak percaya, mereka tetap ditempatnya, maka 
diwaktu pagi tentara musuh itu datang menyerbu mereka, menghancurkan dan 
memporak-porandakan mereka. Demikianlah perumpamaan orang yang tha 'at 
kepadaku lalu mau mengikuti apa yang aku datang dengannya dan 
perumpamaan orang yang durhaka kepadaku dan mendustakan apa yang aku 
datang dengannya berupa Al-Haqq (kebenaran). [HR. Bukhari juz 8, hal. 140] 


5 





$ 0 \ y $ y s' s' / s' 

' \ L ' ^ ' ''i' [ ' \ i - ^ i x S' 0 > 0 s' 

tiJii j, ^ Aiii ^ U Ji. :JU ^ ^ r a j* 


s' 


cJj AJU L^jl« Jli\i cC^jl ^dSsJl CUJ«Jl JJdT J 

/ / s' S' 


s' 

S' S' y 


y 

0 . X 


s' 0 0 


y 

0 0 


y 

yy y 


Loiif 141. ljit ', t dJ Liiii 3 Sl_Ji oi2u «di 


. ^ «'/ A 

/ ,0 > s s s 1 ° x i° * * " l^h l x ^ I 

^ c' ^ ^ j** ^ ^ 






£JL3> 






L. 


4 ^j 2 j 




J 




^ w y' tr 

YA : \ (j jUJl .<i cuL-j' 




Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Perumpamaan apa yang 
Allah mengutusku dengannya, yakni petunjuk dan ilmu adalah seperti hujan 
lebat yang mengenai tanah. Diantara tanah itu ada yang subur yang dapat 
menerima air, lalu menumbuhkan rumput dan tumbuh-tumbuhan yang banyak. 
Dan diantaranya ada pula tanah yang keras dapat menahan air, (tetapi tidak 
bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan), maka dengannya Allah memberi 
kemanfa'atan kepada manusia. Mereka bisa minum, memberi minum ternak 
dan bertani. Dan air hujan itu mengenai pula tanah yang lain, yaitu tanah keras 
dan licin, tidak dapat menahan air dan tidak dapat menumbuhkan tumbuh- 
tumbuhan. Demikian itulah perumpamaan orang yang faham tentang agama 
Allah dan bermanfa'at baginya apa yang Allah mengutusku dengannya, ia 
mengetahui dan mengajarkan (kepada orang lain) dan perumpamaan orang 
yang tidak mengangkat kepalanya dan orang yang tidak mau menerima 
petunjuk Allah yang aku diutus dengannya". [HR. Bukhari juz 1 ,hal. 28] 









6 




^ / 0 / 


. o ^ /0 X , 0 * ♦ i >0^ X # ^ ( /0/ 0 | x> X 

U) y U*^ U :! jjli J1 41*^ ^ -p^J) 4UJ ^JUl jj* j 

y 

/ / / / ^ fl 

0 X X I / / X / X 0 / / / I . ^ 0 / ♦ | / / . X 

^ j JAp aj po*- j ci^W 5 aj J 'i ^ (S~' j-* 


igi Uii. .Ji£J j.i> ji ^ oi iis v. j >t * jj> 


'i' $ / 

t , )x 0 » , , / / 0 ^ / / 1 X 


> X 0 


o^i j crur dro w ^uji oj p! L 


Ojl^M ^>-1 cl^^J jLx>dl ^j! ; 

** •« 

Dan Al-Harits, ia berkata : Saya masuk masjid, tiba-tiba di situ orang-orang 
sedang membicarakan tentang hadits. Lalu saya datang kepada 'Ali dan 
berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa orang-orang di masjid sedang 
membicarakan tentang hadits ?". Lalu Ali bertanya, "Apakah mereka benar- 
benar melakukannya ?". Saya menjawab, "Ya". Ali berkata, "Ketahuilah, 
sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "(Di kalangan 
ummatku) akan terjadi fitnah". Maka aku bertanya, "Lalu bagaimana jalan 


7 



keluarnya ?". Beliau bersabda, "Kepada kitab Allah (Al-Qur'an). Kitab Allah itu 
di dalamnya ada berita yang terjadi sebelum kalian dan mengkhabarkan apa- 
apa yang terjadi sesudah kalian. Hukum apa yang terjadi diantara kalian. Dia 
menjelaskan yang benar dan yang salah, dan bukannya main-main. Dialah Al- 
Ctur'an, yang barangsiapa meninggalkannya karena kesombongannya, maka 
Allah pasti membinasakannya. Barangsiapa mencari petunjuk selainnya, pasti 
Allah menyesatkannya. Dia adalah tali Allah yang kuat. Dialah peringatan yang 
bijaksana. Dia adalah jalan yang lurus, yang tidak bisa digelincirkan oleh hawa 
nafsu dan tidak bisa pula dicampuri oleh perkataan manusia. Para ahli ilmu 
tidak akan kenyang darinya, tidak akan hancur karena banyaknya penolakan, 
tidak akan habis keajaiban-keajaibannya. Dialah yang sekumpulan jinn ketika 
mendengarnya tidak henti-hentinya mengucapkan, "Sesungguhnya kami 
mendengar Al-Qur'an yang menajubkkan" [QS. Al- Jinn : 1] Dialah Al-Qur'an 
yang barangsiapa berkata dengannya, ia pasti benar, barangsiapa berhukum 
dengannya pasti adil, barangsiapa mengamalkannya pasti mendapat pahala, 
dan barangsiapa mengajak kepadanya berarti dia menunjukkan ke jalan yang 
lurus". (Kemudian 'Ali berkata kepada Al-Harits), "Hai A'war, maka ambillah 
perkataan ini". [HR. Darimiy juz 2, hal. 435, no. 3183, dla'if karena dalam 
sanadnya ada dua perawi yang majhul, yaitu : Abui Mukhtar Sa’ad Ath-Thooiy 
dan Ibnu Akhil Haarits] 


Bersambung 


8 



